Subtema 3: 

Pekerjaan Orang Tuaku 




Tahukah kamu seorang 
pendongeng? 

Pendongeng adalah orang yang 
menyampaikan dongeng kepada orang 
lain. Mendongeng adalah pekerjaan 
orang tua Sani, temanku. Apa 
pekerjaan orang tuamu? 


Ayo Membaca 



Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. lndonesia kaya akan dongeng. 
Banyak diantaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? 


Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah 
dongeng tersebut dengan saksama! 


Tupai dan lkan Gabus 

Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. 
Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka 
melakukan kegiatan bersama. Mencari makan, bermai'n, bahkan 
mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakuan bersama. 

Suatu hari,Tupai tidakmeli'hat Gabus,sahabatnya. 1a mencarinya ke tempat 
biasa Gabus tinggal. Saat bertemu,Tupai sangat kaget. Gabus terli'hat lesu. 
Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih- la menawarkan makanan 
untuk sahabatnya, namun Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya 
mengingmkan satu jern's makanan yang diyakminya dapat menyembuhkan 
penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 95 




Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan 
penyakitnya, Tupai sangat kaget. la harus mencari hati ikan Yu. Ikan Yu 
sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun 
Tupai bertekad untuk mendapatkannya. 1a ingin sahabatnya sembuh. 

Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya 
yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu 
kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian Sang Tupai masuk ke 
dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan Yu 
memakannya. Di dalam perut ikan,Tupai kemudian keluardari kelapa dan 
menggigit hati ikan Yu. lkan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan 
tenaga. Ombak besar membavva ikan Yu ke tepi pantai. Saat itulah Tupai 
keluar dari mulut lkan Yu dan membavva hati ikan kepada sahabatnya. 

Sampai di tempat Ikan Gabus, Tupai kemudian memberikan hati ikan Yu 
untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya 
segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat Ikan Gabus sehat seperti 
sediakala. 

(disadur dañ Dongeng dan Ceñta Rakyat Nusantara paling Melegenda, Ajeng Restiyani) 


Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsurcerita yang ada dan tuliskan 
pada kolom berikut. 



96 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


















Bagai'mana pendapatmu tentang cerita tersebut? 


1 


Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? 


1 


Sampaikan tulisanmu di depan kelas! 


Tahukah kamu, dalam bercerita, 
pendongeng sering menggunakan 
wayang yang terbuat dari' kayu. 
Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin 
kayu. 

Ayo, kita cari tahu lebi'h lanjut tentang 
pekerjaan pengraji'n kayu. 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 97 





Ayo Berdiskus! 



Dayu mempunyai teman yang bemama Beni. Pekerjaan 
ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang 
dilakukannya? Ini cerita Beno. 


Bacalah teks berikut dalam hati! 


Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. 
Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, 
membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang 
dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual 
meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang- orang 
bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. 


Jawablah pertanyaan berikut! 

1. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? 

I 

2. Apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? 
Jelaskan alasanmu? 


3. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? 


v 


98 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 






Diskusikcin hasilnya dengan temanmu! 

Adakah pengrajin di sekitarmu? 

Tulislah tentang pengrajin tersebut dengan memuat produk yang dihasilkan, 
sumber daya alam yang dipakai', jern's pekerjaan yang dilibatkan, dan manfaat 
terhadap masyarakat sekitar. 


Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari' manakah 
kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? 


Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. 



Kayu diangkut ke 
kota 


Pohon di hutan 


Menebang pohon 



) 


Pembeli Toko mebel Pengrajin kayu 


Bersama dengan kelompokmu diskusikan pertanyaan berikut! 

1. Jelaskan proses yang terjadi' sehingga meja dan kursi bisa sampal dl 
rumahmu! 


2. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? 


9 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku QQ 


























3. Temyata perjalanan meja dan kursi' hingga bisa ada di' rumahmu cukup 
panjang, ya. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di 
rumahmu? 


Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu 
hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. 
Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia 
(penghasil oksigen). Akan tetapi, kim' pohon-pohonnya semakin berkurang. 
Sering sekali karena kebakaran hutan. 


Ayo Mengamati 



Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini! 
Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan 
yang gundul. 


Berkurangnya hutan Kalimantan, tahun 1950-2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020 



100 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 





Menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan 
dari tahun ke tahun? Diskusikan hasilnya dengan teman kamu. 


1950 1985 2000 2005 2010 2020 









1. Bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. 



2. Menurutmu, mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 
sangat berbeda? 


3. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? 


4. Apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? 


5. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? 

_J 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 101 


















6. Si'kap apa yang sebaiknya di'mi'li'ki' oleh pengrajin kayu agar kelestarian 
hutan tetap terjaga? 

\ 


_ J 

Keberadaan hutan sangat berpengaruh pada pekerjaan seorang tukang kayu. 
Untuk itu, hutan perlu dijaga kelestariannya. 


o 


Ayo Mencoba 


Menurut kamu, bagaimana kenampakan hutan di Kalimantan pada tahun 
2030? Jelaskan pendapatmu! 

Warnai' peta di bawah im' dengan warna hijau untuk menunjukkan masih 
adanya pohon di hutan! 



102 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 





Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? 


Bandingkan hasilmu dengan hasil temanmu! 


Ayo Renungkan 



• Apa yang kamu pelajari hari ini? 


J 


• Apa yang bisa kamu pelajari dari pekerjaan orang tuamu? 


J 


r 

Kerja Sama dengan Orang Tua 

L 



Apa yang di'hasilkan dari pekerjaan orang tuamu? Sumberdaya alam apa yang 
sering dipakai? Nilai baik apa yang bisa kamu pelajari dari pekerjaan orang 
tuamu? Diskusikan hal tersebut dengan orang tuamu. 


Sampaikan hasil diskusimu kepada guru dan temanmu! 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 103 






Tahukah kamu di balik pekerjaan 
nelayan. Nelayan tradisional 
menjunjung tinggi rasa persatuan dan 
kesatuan. Ayo, kita cari tahu! 



Salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Banyak sekali 
nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah 
gotong royong. 


Ayo Berdiskusi 



Sikap Gotong Royong di Kampung Nelayan 

Pak Eko tinggal di Kampung Nelayan dekat pantai. la dan warga desa 
yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya, Pak Eko dan enam 
warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. 
Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu 
dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk pak Eko. Kadang-kadang 
ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. 
Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan 
jaring yang rusak. 


104 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 





Diskusikcin pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan di atas! 

1. Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? 


2. Sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya? 


3. Sikap Pak Eko dan warga Kampung Nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. 
Menurutmu, sila keberapakah itu? Jelaskan! 


SILA KE-3 PANCASILA: PERSATUAN 1NDONES1A 


Jelaskan makna dari Sila Persatuan lndonesia! 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 105 




Berikut adalah si'mbol si'la ketiga. 



Jelaskan arti simbol tersebut! 


Bagaimana hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya? 


106 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 




Sila ketiga pancasila mempunyai makna: 

• Negara Kesatuan Republik lndonesia, 

• Ci'ntai damai dan persatuan, dan 

• Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. 

Apakah sikap Pak Eko dan teman-temannya sudah menunjukkan sila ketiga 
Pancasila? Jelaskan alasanmu! 


Tulislah contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila 
ketiga! 


Pak Eko ingin pergi mencari ikan. 
Namun, ia terhambat karena harus 
memperbaiki layar perahunya. 1a 
membutuhkan 2 layar baru berbentuk 
segitiga siku-siku untuk perahunya. 
Sebelum membeli kain, ia perlu 
menghitung luas kain layaryang 
diperlukan. Ayo, kita bantu Pak Eko! 



Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 107 










^ Avvalnya kita harus mengetahui bagaimana cara mencari luas bangun segitiga. 

Kamu dapat melakukan langkah-langkah seperti berikut. 

1. Ambillah sehelai kertas berbentuk persegi panjang, d 
seperti gambardi samping! 


sehingga menjadi dua bagian yang sama besar. 
Bangun apa yang dihasilkan? 




B 


3. Tumpuklah kedua kertas hasil potongannya. Apakah D 
luas keduanya sama besar? 



4. Perhatikan kedua bentuk bangun segitiga ABC dan ADC! 

Nah, berapa bagiankah segitiga ABC dari bangun persegi panjang ABCD? 

Apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas segitiga? 


Temukan cara lain untuk menemukan rumus luas segitiga! 

Jika sebuah persegi panjang mempunyai panjang sisi AB = 6 cm dan lebar sisi 
BC = 2 cm, maka luas persegi panjang = ... 

Karena luas segitiga adalah ^ dari luas persegi panjang, luas segitiga 
ABC = luas segitiga ADC =^x(6x2)xl cm 2 = 6 cm 2 



108 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 








Dalam segitiga dikenal istilah alas dan tinggi. Alas selalu tegak lurus dengan 
ti'nggi. Jika L = luas dan a = ukuran alas, t = ukuran ti'nggi, maka 

L = j x alas x ti'nggi 




T 


Ayo Berlatih ^ 


Setelah kamu mengetahui cara 
menghitung luas segitiga, sekarang 
bantulah Pak Nelayan menghitung luas 
kedua layaryang dibutuhkannya. Lihat 
ukuran layarpada gambardi samping! 



Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 109 















Hitunglah luas bangun berikut! 



3. Perhatikan bangun di samping! 

a. Berapakah luas segitiga 
terkecil? 

b. Berapakah luas segitiga yang 
terbesar? 

c. Berapakah luas segitiga yang 
dibatasi oleh garis kuning? 





Sekarang saatnya kamu berlatih kembali menggambar. Gambarlah sebuah 
kapal nelayan! Sampaikan hasilnya kepada temanmu! 


Ayo Renungkan 



• Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? 


\ 


J 

• Apakah kamu sudah mengaplikasikan sila ketiga dalam kehidupan sehari- 
hari? 


\ 


J 


110 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 
















Kerja Sama dengan Orang Tua 



Ceritakan kepada orang tuamu makna sila ketiga! Mintalah contoh sikap yang 
sesuai dengan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari! 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 



Kamu telah berlatih 
tentang langkah, pukulan, 
tangkisan, dan tendangan dalam 
pencak silat. 

Hari ini kamu akan berlatih seluruh 
gerakan tersebut sebagai persiapan 
untuk pengambilan nilai pada 
pertemuan berikutnya. 


Ayo Berlatih 





Apakah kamu masih ingat gerakan-gerakan dasardalam pencaksilat berikut? 

• Langkah 

• Pukulan 

• Tangkisan 

• Tendangan 

Diskusikan dan peragakan secara berpasangan seluruh gerakan dasartersebut! 
Setelah berlatih jawablah pertanyaan berikut! 

Gerakan mana yang sudah dapat kamu lakukan dengan baik? Jelaskan! 


112 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 







Gerakan mana yang belum dapat kamu lakukan dengan baik? Jelaskan! 


Tuliskan rencanamu untuklebih meningkatkan keterampilanmudalamgerakan 
dasar pencak silat! 


Diskusikan dengan gurumu gerakan-gerakan di atas. 

Tahukah kamu bahwa banyak perlengkapan olahraga si'lat yang dibutuhkan 
oleh para pesilat? Terbuat dari sumber daya alam apa peralatan tersebut? 
Pekerjaan apa saja yang terlibat untuk menghasilkan kebutuhan tersebut? 



Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 113 








Pekerjaan i'buku adalah pengrajin cendera mata. Barang yang diciptakannya 
sangatlah unik, karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang 
dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. 

Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan 
pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat 
menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. 

1. Apa produkyang dihasilkan ibu tersebut? 


2. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? 


3. Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? 


Seorang pengrajin barang bekas, mengolah barang bekas atau sampah menjadi 
benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga 
mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. 



Bacalah teks berikut dalam hati. Tahukah kamu cara lain pengolahan sampah? 

Mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. 

Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. lstilah ini dikenal 
dengan nama reduce (mengurangi). Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan 
kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, 
semakin banyaksampah yang dihasilkan. 


114 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 




Cara yang kedua, kita bisa memakai' kembali. lstilah i'ni dikenal dengan reuse 
(memakai kembali). Sebisa mungkin pili'hlah barang-barang yang bisa dipakai 
kembali. Hi'ndari' pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai). 
Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi 
sampah. 

Cara yang ketiga, kita bisa mendaur ulang. lstilah ini dikenal dengan recycle 
(mendaur ulang). Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna 
lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini 
sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. 

Cara yang keempat, kita bisa mengganti ulang. lstilah ini dikenal dengan 
replace (mengganti). Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang- 
barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. 
Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, 
misalnya ganti kantong keresek kita dengan keranjang bila berbelanja. 

Buatlah peta pikiran berdasarkan teks tadi! 

r 


_ j 

\_ 


Mengolah 

sampah 


\ 

r 


j 


✓ 




/ 

K. 


Mengolah sampah termasuk kegiatan melestarikan sumberdaya alam karena 
kita menggunakan barang-barang bekas. 

Perhatikanlah lingkunganmu! 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 115 



















Tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk 
memanfaatkan sampah. 


Ayo Mencoba 


Oi 


Ambillah tulisanmu tentang komentarmu terhadap cerita 'Tupai dan lkan 
Gabus'! 


1. Tukarkan tulisanmu dengan tulisan teman di sebelahmu! 

\ 


J 

2. Berilah komentarmu terhadap tulisan temanmu! 

\ 


J 

3. Bacalah tulisanmu yang telah diberikan komentar temanmu! 

\ 


J 

4. Perbaikilah komentarmu apabila dibutuhkan! 

\ 


J 


116 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 











Ayo Renungkan 


Apa yang sudah kamu lakukan dengan sampah yang ada di' rumahmu? 


Kerja Samo dengan Orang Tua 



Diskusikanlah dengan orang tuamu tentang sampah yang ada di rumahmu! 
Apa yang dapat kamu lakukan dengan sampah di rumahmu? 

Ceri'takan kegiatan tersebut kepada gurumu! 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 117 



Tahukah kamu pekerjaan kepala 
seorang kepala desa? Hal-hal baik 
apa yang bisa kita contoh dari 
mereka? 


Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di Desa Sereh Wangi. Pak Tulus ingin 
warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu 
cerita Pak Tulus. 


Ayo Membaca 



Pentingnya Budaya TegurSapa 

Senangnya tinggal di Desa Sereh Wangi. Kedekatan hubungan antarwarga 
membuat mereka saling menjaga. 

Tidaksemua warga Desa Sereh Wangi merupakan pendudukasli. Sebagian 
warga merupakan pendatang, mereka masuk ketika kampung ini dibuka 
sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal usul tidak 
merenggangkan kedekatan mereka. 

Kedekatan antarwarga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. 
Ketika berpapasan di lorong antarrumah, di jalan, atau di pasar tak pernah 
terlewat untuksaling menegur. Sekadar mengucap "Selamat pagi, selamat 
siang, selamat sore" sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. 
Semua saling kenal, semua saling peduli. 

Di ujung jalan, tinggal Nenek Ijah seorang diri. la penghuni tertua di 
sini. Walau begitu ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. 
Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain 
waktu ia duduk beristirahat di beranda. PakTulus, sang kepala desa, rajin 
menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir 
untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat 
lagi seraya melambai pada Nenek ljah yang duduk di beranda. 


118 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 




Pada suatu pagi', PakTulustidakmenjumpai 
Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya 
beranda rumah nenek ljah masih tetap 
sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk 
singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi 
tak dijawab. PakTulus membuka pintu dan 
melangkah masuk. Betapa terkejut beliau 
menjumpai Nenek ljah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba 
dahinya,terasa agak hangat. Rupanya Nenekljah sakit. PakTulus menyesal 
tidak menyempatkan mampirtadi pagi namun, belum terlambat. PakTulus 
mengajak beberapa warga membawa Nenek ljah ke dokter terdekat. Pak 
Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah 
sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. 
Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan, pasti akan 
dibantu. 


Budaya tegursapa menjadi perekat warga. Budaya tegursapa membangun 
kepedulian terhadap sesama. 


Berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran! 



Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 119 




















Ayo Berdiskusi 


Berdasarkan cerita di atas, tuli'slah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak 
Tulus! 



Apakah PakTulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan! 

4 


Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baikyang bisa dicontoh dari warga 
Desa Sereh Wangi! 



120 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 










Apakah warga Desa Sereh Wangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? 
Jelaskan! 


Meskipun kamu bukan warga Desa Sereh Wangi, hal apa yang kamu lakukan 
meli’hat kondisi Nenek ljah? Jelaskan alasanmu! 


Si'kap-si'kap baik apa yang bisa kamu contoh dari warga Desa Sereh Wangi? 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 121 








Dalam kehidupan sehari-hari, apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk 
mengamalkan sila ketiga Pancasila? 




Sama dengan warga Desa Sereh Wangi, Dayu dan teman-temannya juga 
memiliki rasa persatuan dan kesatuan. 


a 


Ayo Mencoba 


Kali ini Dayu dan teman-teman akan membuat acara perlombaan untuk 17 
Agustus. Dayu dan teman-temannya perlu menyiapkan bendera berbentuk 
segitiga untuk lomba. 

Kebetulan lbu Dayu adalah seorang penjahit. Mereka meminta bantuan lbu 
Dayu. 

Berikut adalah contoh bendera yang ingin Dayu buat. 


30 cm 


50 cm 

Dayu ingi'n menghiasbenderanyadengan pitadibagian pinggirnya,menurutmu 
berapa panjang pita yang dibutuhkan? 

0 Panjang pita yang dibutuhkan untuk seluruh sisi segitiga sama dengan keliling 
segitiga. Cara menghitung keliling adalah dengan menghitung jumlah ukuran 
sisi-sisinya. Cobalah kamu hitung! 



J 


122 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 









K = kelilmg, a, b, dan c adalah ukuran sisi'-sisi'nya, maka K =.... 


J 

Dayu akan membuat 8 bendera. Berapakah luas kain yang dibutuhkan. 
Berapakah panjang pita yang dibutuhkan? 


Ibu Dayu akan membuat 8 ikat kepala yang berbentuk segitiga si'ku-si'ku. 
Panjang sisi'-sisi'nya adalah 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. 

a. Hitunglah luas kain yang dibutuhkan untuk seti'ap ikat kepala! 


b. Berapakah luas seluruh kain yang dibutuhkan? 


c. Hargakainadalah Rp50.000,00/m 2 ,berapakah uangyang harusdikeluarkan 
untuk membeli' seluruh kai'n? 


d. Di pinggir setiap selendang akan diberi renda. Berapakah panjang renda 
yang dibutuhkan untuksatu selendang? 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 123 






e. Harga renda adalah Rpl5.000/m, berapakah harga seluruh renda? 


f. Berapa total biaya yang harus ibu keluarkan untuk membeli kain dan renda? 


Ayo Renungkan 



• Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? 


\ 


J 


• Apakah kamu sudah mengaplikasikan sila ke-3 Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari? 

\ 


J 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Sampaikan kepada orang tuamu kisah tentang Pak Tulus! Diskusikan nilai- 
nilai yang bisa kamu dan keluargamu ambil! 


124 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 






Tahukah kamu bahwa pekerjaan 
pamanku adalah membuat sarung 
tenun samarinda? Tahukah kamu 
bagaimana proses pembuatan sarung 
tenun tersebut? 


Ayo Mengamati 





Proses Pembuatan Kain dan Baju 



Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 125 




Jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain! 


Jelaskan proses pembuatan baju, seperti gambar di atas! 


Bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas? 


Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat 
panjang. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? 


126 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


Paman Udin adalah seorang petani. la memiliki ladang yang ditanami dengan 
berbagai jenis tanaman. Salah satunya adalah jagung. 

Paman memagari ladang jagungnya menggunakan batang-batang bambu. 

Jika 1 m 2 membutuhkan 5 kantong biji jagung, berapa banyak kantong biji 
jagung yang diperlukan? 

Untuk menentukan banyaknya kantong biji jagung yang akan ditanam, kamu 
harus mengetahui luas ladangnya. 

Luas ladang Paman Udin adalah .... 


Banyak kantong biji jagung yang diperlukan adalah 


Untuk membuat pagar sebuah bidang area, kamu harus mengetahui keliling 
bidang tersebut. 

Keliling ladang Paman Udin adalah: 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 127 






Jika setiap 1 meter dari ukuran sisi memerlukan 8 batang bambu, berapakah 
jumlah bambu yang ia perlukan untuk memagari ladangnya? 



Gambarlah 3 segitiga pada kertas berpetak berikut! Tentukan sendiri tinggi' 
dan panjang sisi! 



Tukarkan gambaryang kamu buat dengan teman! Hitunglah luas dan keliling 
masing-masing segitiga! 


128 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 
















































Segitiga 1 


Luas 


Keliling 


Segitiga 2 




Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 129 









Pajang gambaryang telah kamu buat di sekeliling meja. 


Perhatikan setiap gambar dengan saksama! Tulislah komentar pada setiap 
gambar pada secarik kertas! 


Sekarang tukarkan hasil karyamu dengan salah seorang teman dan jawab 
pertanyaan berikut! 

Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? 


Bagian mana yang kamu suka? Jelaskan! 


Apa saran yang akan kamu beri'kan agar gambar tersebut lebih baik lagi di 
masa yang akan datang? 


130 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 








Ayo Renungkan 


• Bagian mana yang sudah kamu pahami' dengan baik? Jelaskan! 

• Bagian mana yang belum kamu pahami'? 

• Apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? 

• Bagaimana perasaanmu selama belajar? 

• Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Amati sumber-sumber ekonomi yang ada di sekitar rumahmu! Tuliskan hasil 
pengamatan dan penjelasan pada kolom berikut! 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 131 





Baca kembali cerita tentang "Tupai dan lkan Gabus". 


Tulislah pesan moral dari cerita Tupai' dan lkan Gabus tersebut dan berilah 
komentar tentang pesan moral yang ditulis temanmu tersebut! 



Tukarkan pesan moral yang telah kamu tulis dengan teman dan berilah 
komentar tentang pesan moral tersebut! 



132 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 











Apakah pada cerita Tupai dan lkan Gabus kamu menemukan sikap-sikap yang 
baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini! 

Sikap yang baik 


Sikap yang tidak bai'k 


J 


J 


Apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di 
lingkungan sekolahmu? Tuliskan pada diagram berikut! 


Contoh 


Bukan Contoh 



Cin'-ci'ri 


Kesimpulan 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 133 














Presentasikan diagram yang telah kamu buat dalam kelompok! 



Sekarang kamu 
melakukan seluruh gerakan 
dasar silat yang telah kamu 
pelajari. 


Gerakan-gerakan tersebut akan 
dinilai oleh gurumu. 

Ayo, tetap bersemangat! 


T 


Ayo Berlatih 


Sekarang kamu akan melakukan seluruh gerakan silatyang telah kamu pelajari, 
yaitu: 

• langkah, 

• pukulan, 

• tangkisan, dan 

• tendangan. 

Perhatikan arahan dan penjelasan guru tentang kriteria yang akan dinilai! 
Ajukan pertanyaan kepada guru jika ada hal yang masih belum kamu pahami! 

Jika kamu telah mendapatkan giliran dalam penilaian, tulislah refleksi tentang 
penguasaanmu terhadap gerakan pencak silat! 

Apakah kamu sudah dapat melaksanakan seluruh gerakan dengan baik? 

4 


134 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 









Apa yang masi'h perlu kamu perhatikan untuk masa yang akan datang? 



Apa manfaat mempelajari pencaksilat? 



Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada teman-teman lain untuk 
melestarikan seni bela diri pencak silat? 



Setelah belajar selama satu pekan, renungkanlah! 

• Hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam satu pekan im'? 

• Apa manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu, orang lain, dan lingkungan? 

• Ni'lai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari'-hari? 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Peragakan cara melakukan langkah-langkah dalam silat! Minta orang tuamu 
menulis komentarnya! 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 135 






EVALUASl 


6 

1. Sebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian 
dan keseimbangan alam! 


J 


2 . Apa yang perlu kamu perhatikan ketika mengomentari sebuah cerita? 

\ 


J 


3 . Sebutkan 5 pekerjaan yang menghasilkan barang beserta barang yang 
dihasilkan! 


No 

Pekerjaan 

Barang Yang DihasMkan 

















4. Sebutkan 5 pekerjaan yang menghasilkan jasa serta pelayanan yang 
diberikan! 


No 

Pekerjaan 

Pelayanan 

















136 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


























5. Jelaskan 3 contoh sikap yang mencermmkan menghargai sumber daya 
alam! 


No 

Contoh Sikap 

Penjelasan 

















6. Sebidang berbentuk persegi dengan luas 36 cm 2 . Berapa keliling bangun 
tersebut? 

_ ) 

7. Sebuah bangunan berbentuk persegi panjang mempunyai luas 48 m 2 . 
Tentukan 3 kemungkinan bentuk bangunan. Hitunglah keliling setiap 
bangunan! 

_J 

8. Hitunglah luas dan keliling masing-masing bangun tersebut. 

_J 

9. lbu lda ingin membuat papan tulis. Papan tulis tersebut panjangnya 3 
meterdan lebarnya 2 meter. 

a. Berapa luas papan tulis? 

_J 

b. Jika lbu lda ingin memesan bingkai untuk papan tulisnya, berapa 
panjang bingkai yang ia butuhkan? 

_J 


Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku 137 















10. lda ingin membuat 4 ikat kepala yang berbentuk segitiga dengan panjang 
sisi 40 cm, 30 cm dan 50 cm. Hitunglah seluruh luas kain yang dibutuhkan? 


11. Hitunglah luas dan keliling bangun gabungan berikut! 
3 cm 


J 



-3 cm 

; i 

D ( 


n 

L 


\ 10 cm 


4 cm 

B 


12. Jika persegi pada gambar berikut, masing-masing luasnya adalah 36 cm 2 
hitunglah luas dan kelili'ng bangun berikut! 



138 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


















